


PROPOSAL DONASI 

MADRASAH D INI YAH AL-IKHLAS, SUKOHARJO 


Pendahuluan 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, 
memohon ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada-Nya dari keburukan diri-diri kita dan 
kejelekan amal perbuatan kita. 


Allah M berfirman, 

j J-M j cJ 1st- Uj 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” 
(adz-Dzariyat: 56) 


Allah IB berfirman, 

- * * , f ' 0 , > f* if 

O jMjaJl \y~>r\j aD I JwUpI jl U 


^ SS 


jr ^ uL; J&'j 


“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah 
Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.” (an-Nahl: 36) 


Allah IB berfirman, 

' ^ '' \ ' ' ft ' * ' ' ' | f. i tot S .1 ° f 

,jpS u! La J 4jJI J ^y> J Ul Sjy^ZJ ^ip 4jJI jpol aJjSs 


“Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 
kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang 
musyrik.” (Yusuf: 108) 


Amma ba'du. 


Kebutuhan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah adalah kebutuhan primer yang paling 
penting. Kebutuhan ini melebihi semua kebutuhan primer yang ada. Karena dengan terwujudnya 
peribadahan yang murni hanya kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, akan terwujudlah 
kebahagiaan bagi setiap manusia. Bahkan kebaikan masyarakat suatu negeri sangat tergantung pada 
eksisnya peribadahan hanya kepada Allah semata. 

Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk membimbing umat manusia mewujudkan peribadahan 
berlandaskan tauhid ini, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan membawa 
mereka menuju kebahagiaan hakiki. 

Tugas para rasul yang mulia ini kemudian diemban oleh para ulama dan para dai yang meneruskan 
dakwah ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan semakin jauh suatu zaman dari masa 
kenabian yang terakhir, maka semakin besar pula kebutuhan umat manusia terhadap para 
pengemban ilmu dan para dai yang mampu meneruskan tugas mulia ini. 


Madrasah Diniyah al-Ikhlas 

Karena melihat akan kebutuhan yang sangat besar ini, terutama di daerah-daerah Sukoharjo dan 
sekitarnya, sebagian ustadz berinisiatif mendirikan sebuah madrasah diniyah yang bertujuan untuk 


2 



ikut andil dalam memenuhi kebutuhan terhadap para dai yang mampu mengajak masyarakat untuk 
kembali beribadah kepada Allah semata dengan mengikuti petunjuk Rasulullah ig|. 

Dan hanya dengan karunia Allah semata madrasah ini akhirnya terbentuk dengan nama “Madrasah 
Diniyah al-Ikhlas” atau bisa disingkat dengan sebutan MADIS. Dan kegiatan Madrasah Diniyah 
al-Ikhlas pun telah dimulai sejak 2 April 2016, walhamdu lillah. 


Program Pembekalan Dai 

Untuk sementara, Madrasah Diniyah Al-Ikhlas baru memiliki sebuah program pembekalan dai 
dengan masa pendidikan 2 tahun. 

Dalam program ini, para peserta akan dibekali dengan berbagai materi diniyah seperti aqidah, tafsir, 
akhlak, fikih dan hadits. 

Adapun para pengampu materi dalam program ini antara lain: 

1- al-Ustadz Abdurrahim 

2- al-Ustadz Hubaib 

3- al-Ustadz Abu Khonsa 

4- al-Ustadz Nurwan Darmawan 

5- al-Ustadz Abdulqohhar 

6- al-Ustadz Abu Ubaidillah 

Program ini bertempat di Masjid al-Ikhlas Perum Korpri Blok B Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah 
(300 m sebelah timur terminal kota Sukoharjo) 

Program ini dilaksanakan secara rutin 2 hari dalam satu pekan, yaitu: 

- Sabtu Jam 15.30 - 20.30 wib 

- Ahad Jam 08.00 - 11.30 wib 
(Jadwal terlampir) 

Program ini diadakan dengan sasaran: 

1- Masyarakat umum yang ingin lebih memperdalam agama Islam dengan benar. 

2- Kaum muslimin yang ingin ikut andil dalam upaya melakukan perbaikan kondisi masyarakat 
dengan mengajak mereka kembali kepada agama Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh 
Rasulullah $ 1 . 


Donasi Partisipan 

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program yang diadakan oleh Madrasah Diniyah al-Ikhlas 
ini, kami sangat berharap partisipasi dan dukungan kaum muslimin dan muhsinin (para dermawan). 
Mengingat bahwa amalan dakwah tidak akan sukses tanpa adanya usaha tolong menolong dari 
sesama kaum muslimin, setelah pertolongan dari Allah. 


Allah IB berfirman, 



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 


3 



tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (al-Maidah: 2) 

Dan kami sangat mengapresiasi segala bentuk donasi yang diberikan untuk kesuksesan program ini, 
baik donasi bersifat rutin (bulanan) maupun donasi bersifat insidental. Kami berharap para donatur 
untuk bersedia mengisi formulir yang terlampir bersama dengan proposal ini. 


Allah IB berfirman, 

- r. ' i* ° i * i i'j' -\ \ * t, . - , v- : A - f . 

j 0 ji a-oLLp j ) *jkU3jj j oUw^2Ji i j aJUi uij 


“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan 
menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam 
dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Fathir: 29) 


Allah IB berfirman, 

4_pLLjo U j 4_L>- U j U b l)I Li j J U^» I jJLaJl I I b 


“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak 
ada lagi syafa'at.” (al-Baqarah: 254) 


Penutup 

Demikian proposal donasi Madrasah Diniyah al-Ikhlas yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat 
terlaksana dengan baik sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semoga Allah 
menjadikan amal-amal kita sebagai amal yang ikhlas karena hanya mengharap keridhaan-Nya dan 
semoga Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Atas segala 
dukungan dan partisipasinya kami ucapkan jazakumullah khaira. 


Sukoharjo, 

10 Ramadhan 1437 H 
15 Juni 2016 


Ketua, 


Sekretaris, 


al-Ustadz Abdulqohhar 


Edi Triyono 


4 



Lampiran 1 


Jadwal Program Pembekalan Dai 
Madrasah Diniyah al-Ikhlas 


HARI SABTU 

Jam: 16.00 

Materi: Nubdzah fil Aqidah 
Pemateri : Ust. Abdurrahim 

Jam: Bakda maghrib - Isya 

Materi: Hadits-hadits Arbain Nawawiyah 

Pemateri: Ust. Abu Ubaidillah 

Jam: Bakda Isya 
Materi: Makarimul Akhlaq 
Pemateri Ust. Hubaib 


HARI AHAD 

Jam: 08.00 - 09.00 
Materi: Tafsir al-Quran 
Pemateri: Ust. Abu Khonsa 

Jam: 09.15-10.15 

Materi: Fiqih (Kitab al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wal Kitab al-Aziz) 
Pemateri: Ust. Nurwan Darmawan 


Jam: 10.30 - 11.30 
Materi: Kajian Tematik 
Pemateri: Ust. Abdulqohhar 



Lampiran 2 


Susunan Kepengurusan 
Madrasah Diniyah al-Ikhlas 


Penasihat: 

1- al-Ustadz Abdurrahim 

2- Bp. H. Sutarmo, SE, M.Pd 


Ketua: 

al-Ustadz Abdulqohhar 

Sekretaris: 

Edi Triyono 

Bendahara: 

1- al-Ustadz Abu Khonsa 

2- Fakhrudin Abdulaziz 

Humas: 

Bp. Jumari Irfanuddin, S.Pd 

Staff Pengajar: 

1- al-Ustadz Abdurrahim 

2- al-Ustadz Hubaib 

3- al-Ustadz Abu Khonsa 

4- al-Ustadz Nurwan Darmawan 

5- al-Ustadz Abdulqohhar 

6- al-Ustadz Abu Ubaidillah 

Sekretariat: 

Masjid al-Ikhlas Perum Korpri Blok B Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah 
(300 m sebelah timur terminal kota Sukoharjo) 

Kontak: 

0896-0598-9816 (Edi Triyono) 

0878-7194-5471 (Bp. Jumari) 

No. Rekening: 

BNI Syariah 
0434135117 
a.n. EDI TRIYONO 

(Untuk donasi via transfer, agar mengonfirmasi melalui kontak 0896-0598-9816 a.n. Edi Triyono) 



Lampiran 3 

FORMULIR DONASI 
MADRASAH D INI YAH AL-IKHLAS 


J>\ djjl 


Nama Lengkap 
Alamat 


Pekerjaan : 

Nomor HP : 

Dengan mengisi formulir ini saya bersedia menjadi Donatur Madrasah Diniyah al-Ikhlas dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

Sifat Donasi (pilih salah satu) : 

□ Insidental 

□ Tetap atau rutin setiap ... bulan sekali 

Besaran donasi : 

Semoga Allah menjadikan donasi ini sebagai sedekah yang ikhlas dan memperberat timbangan 
kebaikan di akhirat kelak. 


Donatur, 


....-2016 


* Lembar ini untuk arsip MADIS 


(potong di sini) 


TANDA TERIMA DONASI 
MADRASAH DINIYAH AL-IKHLAS 

Telah diterima donasi untuk Madrasah Diniyah al-Ikhlas, dari: 

Nama : 

Sebesar : Rp ( Terbilang: 

) 

Semoga Allah menjadikan donasi ini sebagai sedekah yang ikhlas dan memperberat timbangan 
kebaikan di akhirat kelak. 


Penerima, Donatur, 


* Lembar ini untuk Donatur 



